PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 25 TAHUN 2023 
TENTANG 
SATUAN TUGAS AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 
DESA BAJERA 
PERBEKEL DESA BAJERA 


Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Permendagri 
Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas 


Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, 


b bahwa dalam rangka percepatan penanganan 
COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, 
tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar 


pemerintah daerah dan pemerintah desa : 


c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut 
diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel Desa Bajera tentang Pembentukan 
Satuan Tugas Aman corona virus disease 2019 


(covid-19) di desa Bajera. 


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 


Indonesia Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679), 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang perubahan kedua atas peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41): 


10. 


ip 


12. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 260): 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19), 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1295), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611), 


Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 
2022 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 960), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Tahun 2019 Nomor 12), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2022 Nomor 100 ), 


Surat Edaran Nomor 7194 Tahun 2020 tentang 
Panduan  Tindaklanjut Terkait Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 


di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 


13. Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 
140/624/DPMD/2020 tanggal 27 Maret 2020 
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan 


Padat Karya Tunai, 


14. Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 
900/505/DIKES Tahun 2020 tentang Panduan 
Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran 
Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di 


lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, 


15. Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 


(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


16. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 


Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02): 


17. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 


(RKPDes) (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


18. Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
(APBDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 
Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Satuan Tugas Aman COVID-19 Desa Bajera terlampir 
KEDUA : Menetapkan Tugas Satuan Tugas Aman Covid-19 Desa 


Bajera : 
a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah 


sebagai berikut, 


€. 


1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang 
tepat dengan menjelaskan perihal informasi 
terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara 
penularan, maupun langkah-langkah 
pencegahannya. 

2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang 
tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit 
menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis 
lainnya. 

3) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, 
perlindungan, serta pencegahan penyebaran 
wabah dan penularan COVID-19. 

4) Menyediakan informasi penting terkait dengan 
penanganan COVID-19, seperti nomor telepon 
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, 
dan lain-lain. 

5) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, 
dengan memantau pergerakan masyarakat 

Melakukan penanganan terhadap warga desa 

korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau 
puskesmas setempat. 

2) Merekomendasikan kepada warga yang pulang 
dari daerah terdampak COVID-19 untuk 
melakukan isolasi diri. 

3) Membantu menyiapkan logistik kepada warga 
yang masuk ruang isolasi. 

4) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk 
langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap 
warga yang masuk ruang isolasi. 

Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif 

dengan Pemerintah Kabupaten c.g Dinas 
Kesehatan dan/atau DPMD serta BPBD. 


- 


KETIGA : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUFU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip. 


an TP Pa 


